Puji syukur kehadirat ALLAH SWT, 
karena atas Hidayah-Nyah laporan 

tugas mata kuliah tipografi tentang 
perancangan huruf iluminasi dan 
deformasi huruf dapat terselesaikan. 
Tujuan dari pembuatan laporan ini 
adalah untuk memenuhi tugas tipografi 
untuk objek sasarannya diambil dari 
tanaman yang diambil hanya daunnya 
saja. Semoga laporan tugas ini dapat 
menjadi bahan evaluasi dan tolak ukur 
dalam pembelajaran tentang tugas mata 
kuliah tipografi tentang iluminasi dan 
deformasi huruf khususnya untuk warga 
DKV Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. 


2) 


Bentukan font yang akan diambil adalah 
dari ujung daun tanaman yang di stilasi 
menjadi lengkungan saja karena sudah 
cukup mewakili dari daunnya. 


nu O A 


12pt. PBENEFE 
Ἱθι. ARPCHETE 


. PRODEFO 


- - RBCDEFC 
- PARODEJSG 


Titik dimana dua stroke 
miring yang mengarah ke 
atas pada sebuah huruf 
bertemu. 


Titik dimana dua stroke 
miring yang mengarahkan 
ke bawah pada sebuah huruf 


Bagian yang melengkung 
seperti busur, eksklusif milik 
huruf B 


Sebuah stroke melengkung 
yang melingkupi sebuah 
counter. 


Sebuah stroke sekunder, 
memanjang secara horizontal 
atau mengarah ke atas dari 
sebuah stem stroke dan 
berakhir bebas 


Sebuah stroke sekunder, 
memanjang kebawah dari 
sebuah stem ke arah baseline 
dan berakhir bebas. 


10) 


Sebuah stroke menurun 


sering yang menjadi ekor 
atas pada sebuah 
huruf 


Sebuah proyeksi kecil dari 
stroke melengkung pada 
huruf 


Counter kecil pada sebuah 
huruf kecil e 


Area peralihan dari sebuah 
Stroke yang bentuk awalnya 


melengkung berubah menjadi 
lurus 


Ujung meruncing atau 
melengkung yang muncul 
pada beberapa huruf seperti 
e dan d 


Area atau ruang yang 
ditempati oleh huruf 


O 


Bagian dari sebuah huruf 
kecil yang memanjang di 
atas x-height 


Bagian dari sebuah huruf 
kecil yang memanjang di 
bawah baseline 


Sebuah stroke horizontal 
yang menghubungkan 
dua stroke utama 


Garis sumbu semu pada 
huruf untuk mengetahui 
angle of stressnya 


Terminal yang membentuk 
sudut ekslusif pada huruf G 


Titik yang ada pada huruf 
idanj 


12) 


